DAMAI DENGAN SALAM 
Rijal Abkar 


Salah satu etika mulia yang dimaksud dalam surat al-Nur adalah 
perdamaian, karena memiliki dampak penting bagi kerukunan masyarakat 
dan menyebarkan cinta di tengah sesama. Ada sejumlah hadits disebutkan 
mengenai perdamaian dan pahala atasnya. Sebab itu, cinta dan keintiman di 
tengah masyarakat dapat menebarkan kedamaian.! 

Kedamaian (salam) secara bahasa berarti keselamatan. Kata salam 
terambil dari kata salima, yaslamu, salaman, salamatan, yang dapat berarti 
mendoakan keselamatan agama dan jiwa bagi seseorang.? 

Ibn Hajar menjelaskan, yang dimaksud menebarkan salam 
(kedamaian) adalah menyebarkannya, baik secara sembunyi maupun secara 
terang-terangan.? 

Beberapa ayat mengenai salam (kedamaian), berikut ini: 

Pertama: O.S. al-Nur (241: 27: 


20 3 S3 SUGAT de Abah padtai bs Aap GE Ga BA Yaa at Wi 


Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil 
pelajaran. 


Kedua: O.S. al-Nur (24): 61: 
iba At ae pp TA KS Je 2 alus G33 A53 1 
Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi 


salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu 
sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. 


Dalam ayat pertama, Allah Swt menjelaskan mengenai memasuki 
rumah-rumah setelah meminta izin. Tindakan ini dilakukan setelah 


1 Abd Aziz, “ETIKA INTERAKSI SOSIAL DALAM POLA MEMINTA IZIN: 
Studi Analisis Surat Al-Nur,” Al/-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya 
Al-Gur'an 20, no. 2 (20207: 180—97, 
https://doi.org/https://doi.org/10.53828/alburhan.v20i2.208. 

2 Ibnu Manzurr, Lisan al- “Arab, materi fasha, Kairo: Dar al-Hadith. 

3 Ahmad bin “Ali bin Hajar al-“Asgalani, Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari, 
Kairo: Maktabah al-Safa, 2003, 11/21. 


mengucapkan salam kepada pemilik rumah, karena pengucapan salam 
memberikan efek psikologis dan sosial yang besar.4 

Dalam ayat tersebut juga Allah Swt mengajarkan para hamba-Nya 
yang beriman tentang etika-etika mulia dan mendorong mereka untuk 
berperilaku baik? dengan cara meminta izin ketika ingin memasuki rumah 
orang, lalu mengucapkan salam kepada pemilik rumah, karena hal ini 
mengundang cinta dan keharmonisan.$ 

Dalam ayat kedua dijelaskan tentang kedamaian (salam). Ayatnya 
yaitu O.S. al-Nur (24): 61: 


dp yalas G3 Hl55 64 

Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi 
salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu 
sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. 


29 
| 


Allah Swt memerintahkan ketika seseorang berkunjung ke suatu 
rumah, lalu menemui seseorang dari anggota keluarganya, maka ucapkanlah 
salam. Jika ia tidak menemukannya, maka tetap ia mengucapkan salam, sebab 
hal itu dapat berdampak besar secara psikologis." Kendati tidak ada satu 
orang pun di dalam rumah, tetapi salam tersebut dapat menghilangkan 
kesunyian dengan cara mengingat Allah, selain salam itu juga sebagai bentuk 
keberkahan dari-Nya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, 
Rasulullah Saw bersabda: “Wahai anakku, jika kamu menemui keluargamu, 
maka ucapkanlah salam, karena salam itu menjadi keberkahan untukmu dan 
untuk keluargamu.” 

Melalui penjelasan dari sejumlah ayat di atas tentang salaam, maka 
dapat diambil beberapa hukum: 


Salam: Antara Sebelum dan Setelah Meminta Izin 
Zahir ayat menunjukkan bahwa meminta izin didahulukan dari pada 
mengucapkan salam. Inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama. Namun 


4 Abd Aziz, “Pendidikan Etika Sosial Berbasis Argumentasi Ouranik,” Andragogi: 
Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 3 (December 29, 2019): 
466—89, https://doi.org/10.3667 1/andragogi.v1i3.68. 

5 Abd Aziz, “AL-9UR'AN DAN SASTRA: ANTARA ETIKA, ESTETIKA, DAN 
PROFETIKA,” Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Gur'an 20, 
no. 1 (2020): 147—63, https://doi.org/https://doi.org/10.53828/alburhan.v20i1.159. 

6 Muhammad “Afi al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al- 
Our'an, (Beirut: Dar Ihya” al-Turath al-“Arabi, 2001), 2/99. 

7 Saihu et al., “Religious Argumentation of Hate Speech (Critical Race and Racism 
in Hate Speech Phenomena in Indonesia),” International Journal of Innovation, Creativity 
and Change 13, no. 10 (2020): 1176—94. 

8 H.R. al-Tirmidhi, Kitab al-Isti'dhan, Bab Ma Ja'a f al-Muslim Idha Dakhala 
Baytahu, 608. 


mayoritas ulama menjelaskan bahwa mengucapkan salam sebelum meminta 
izin itu berdasarkan riwayat Ibnu “Abbas, ia berkata: 


CB Javay Gale ALI uas dd daaiaa C3 yg elang Ale AI lo adl Jl at le 


“Umar datang menemui Rasulullah Saw yang ketika itu sedang 
berada di tempat menyendirinya. Umar mengucapkan: “Assalamu 'alaikum 
wahai Rasulullah, Assalamu'alaikum, apakah Umar boleh masuk.” 


Mayoritas ulama mengutip hadits ini sebagai argumen, yaitu bahwa: 


9 
Keng 


CAST JUS o3 3 3A3 pay Ale AI ane IN SE OS AT AE ag Ia H5 
GIE PEN JA JAS SIABAN Alah Wa Jl GS san ag ale AI ole HI JUS 
KI 


Ada seorang pria dari Bani “Amir meminta izin kepada nabi 
Muhammad Saw yang sedang berada di dalam rumah. Pria itu bertanya: 
“Apakah saya boleh masuk?” Beliau berkata kepada pembantunya: 
“Keluarlah kamu dan ajarkan pria itu tentang etika meminta izin, katakanlah 
kepadanya untuk mengucapkan: “Assalamualaikum, bolehkah aku 
masuk? 


Sementara itu, imam al-Alusi, membedakan tentang beberapa situasi 
meminta izin. Ia menjelaskan, jika seseorang yang berkunjung itu melihat ada 
seseorang dari anggota keluarganya ada di dalam rumah, maka ia yang 
pertama mengucapkan salam, lalu meminta izin untuk masuk.'! Jika ia tidak 
melihat siapa pun, maka ia harus meminta izin lebih dahulu baru kemudian 
mengucapkan salam.!2 


Apakah Mengucapkan Salam itu Wajib Bagi Orang Yang Hendak Masuk? 
Zahir ayat menjelaskan bahwa harus mengucapkan salam sebelum 
memasuki masuk. Tetapi ulama menyatakan bahwa mengucapkan salam 


9 Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani, Bab f al-Rajul Yufarig al-Rajul 
thumma Yalgahu Ayusallim “alayh (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa al-Tawzi', 
t.th.), cet. 1. 778. 

10 H.R. Abu Dawud, Bab Kayfa al-Isti'dhan, 714. 

1 Abd Aziz and Fatkhul Mubin, “TAFSIR TARBAWI: WACANA KHALIFAH 
DAN KHILAFAH DALAM REFORMASI PENDIDIKAN ISLAM HOLISTIK,” A/-Burhan: 
Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Our'an 21, no. 1 (2021): 127—53, 
https://doi.org/10.53828/alburhan.v211i01.223. 

12 Abu al-Fadl Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi, Ruh al- 
Ma'ani wa Tafsir al-Gur'an al-“Azim wa al-Sab' al-Mathani, ditahgig Muhammad Ahmad 
al-Ahmad dan “Umar “Abd al-Salam al-Salami, Beirut-Lebanon: Dar Ihya? al-Turath al- 
“Arabi, 1999, 18/450. 


tidak wajib, dan hanya dianjurkan (mustahab). Allah Swt hanya 
memerintahkan meminta izin, karena orang tersebut adalah yang memiliki 
pandangan mata. Sementara mengucapkan salam itu orang yang memiliki 
cinta dan kasih sayang.'? 


Anjuran Salam: 


L: 


Salam adalah perbuatan paling baik dalam Islam. Pernyataan ini 
didukung oleh hadis riwayat “Abd Allah bin “Amr, bahwa: 


SI Ttg pala! mendai JB pt PLAY CE elang Ale AI laa adl Jl Ye, oi 


SA fa 3 oa ls 
Ada seorang pria bertanya kepada nabi Muhammad Saw: 
“Ajaran terbaik Islam manakah yang paling baik?” Beliau menjawab: 
“Memberikan makanan dan mengucapkan salam damai kepada orang 
yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal.” 


Salam adalah cara untuk menumbuhkan cinta dan masuk ke dalam 
surga. Diriwayatkan dari Abu Hurayrah, ia berkata, Rasulullah Saw 
bersabda: 


BARA NI seh Je Rar Ni BATAN Yehap So 
Kg NE GAN Hn 22 


Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian 
tidak akan benar-benar beriman hingga kalian saling mencintai. 
Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian 
melakukannya maka kalian akan saling mencintai?, yaitu sebarkanlah 
salam diantara kalian." 


Salam dengan kalimat  assalamu alaikum  warahmatullahi 
wabarakatuh itu memiliki tiga puluh kebaikan. Diriwayatkan dari 
“Imran bin Husayn, ia berkata, bahwa seorang pria datang kepada nabi 
Muhamamd Saw, lalu mengucapkan salam dengan kalimat: 
assalamualaikum. Nabi menjawabnya lalau duduk. Kemudian beliau 
berkata: “Sepuluh.” Kemudian pria lain datang dan mengucapkan 
salam dengan kalimat: assalamu alaikum — warahmatullahi 
wabarakatuh.” Kemudian beliau menjawabnya, lalu duduk dan 
berkata: “Dua puluh.” Kemudian datang pria lain lagi dan 


13 Muhammad “Afi al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al- 


Our'an, (Beirut: Dar Ihya? al-Turath al-Arabi, 2001), 2/106. 


14 H.R. al-Bukhari, Kitab al-Isti "dhan, Bab Ifsha al-Salam, 8/218. Lihat juga Kitab 


al-Isti'dhan, Bab al-Salam Ii al-Ma'rifah wa Ghayr al-Ma 'rifah, 41218. 


15 H.R. Muslim, Kitab al-Isti'dhan, Bab Ifsha al-Salam, 4/218.. 


mengucapkan salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Beliau menjawab lalu duduk dan berkata: “Tiga puluh.”"8 


Perintah Nabi Muhammad Saw Untuk Menebarkan Salam 
Manan dari al-Barra? ibnu “Azib, ia berkata: 


Li TART Fara al na BL aa plg Aa LA dea 


AAN 0 IE 239 pola 0323 Karl Sa 

“Nabi Muhammad Saw memerintahkan tujuh hal: menjenguk orang 

sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin, menolong orang lemah, 
membantu orang tertindas, menyebarkan salam, menunaikan sumpah." 


Keutamaan Yang Memulai Salam Lebih Dahulu 
Diriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah Saw 
bersabda: 


Ob alah oya IL all Iso) 


“Orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang menyapa 
mereka dengan salam lebih dahulu.” 


Anjuran Salam Setiap Bertemu 
Diriwayatkan dari Abu Hurayrah, ia berkata: Rasulullah Saw 
bersabda: 


MBP ani la JI SE AI SIP cal Jala Aa 


Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya 
hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Lantas jika ada pohon yang 
menghalangi antara mereka berdua, atau dinding, atau batu, kemudian ia 
bertemu lagi dengannya, maka hendaklah ia mengucapkan salam lagi 
kepadanya." 


Anjuran Salam Kepada Anak Kecil 
Diriwayatkan dari Anas: 


salad AI Isway OS B9 gal kun Ulamp (de dil 


16 H.R. Abu Dawud, Bab Kayfa al-Isti'dhan, 177. 

17 H.R. al-Bukhari, Kitab al-Isti'dhan, Bab Ifsha” al-Salam, 41218. 

18 H.R. Abu Dawud, Bab ff Fadl Man Bada al-Salam, 177. 

19 H.R. Abu Dawud, Bab f al-Rajul Yufarig al-Rajul thumma Yalgahu ayusallima 
“alayh, 778. 


Ia pernah bertemu anak kecil, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, 
dan ia berkata: “Beginilah yang dilakukan Rasulullah Saw. 2 

Itulah sejumlah etika yang terinspirasi dari ayat-ayat al-Guran yang 
memerintahkan untuk menebarkan salah di kalangan umat Islam, karena 
memiliki efek besar dalam menyebarkan cinta di tengah masyarakat.2' 


DAFTAR PUSTAKA 


“Abu “Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub ibn Gayyim al- 
Jawziyah, Madarij al-Salikin Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka 
Nasta in, Kairo: Dar al-Hadith, 1996, jilid 1. 

“Ala al-Din “Ali al-Muttagi Hasam al-Dinn al-Hindi, Kanz al-“Ummal f 
Sunan al-Agwal wa al-AFal, ditahgig Mahmud “Umar al-Dimyati, 
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998. 

“Ala al-Din “Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, Lubab al-Ta wil fi 
Ma'ani al-Tanzil, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995. 

“Antarah al- Abasi, Diwan “Antarah ibnu Shadad, Beirut: Dar Sadir, 1908. 

“Imad “Abd al-Rahim al-Zaghlul, Mabadi' Ilm al-Nats al-Tarbawi, t.t: Ibnu 
al-Athir li al-Tiba“ah wa al-Nashr, 2006. 

“Imad al-Din Abi al-Fida' Ismail bin Kathir al-Dimashgi, Tafsir al-9ur'an 
al- “Azim, Beirut-Lebanon: Dar Ihya? al-Turath al-“ Arabi, 2000. 

“Imad al-Din Abu al-Fida” Isma'il ibnu Kathir al-Dimashgi, 2/-Bidayah wa 
al-Nihayah, Kairo: Kutubah al-Safa, 2003. 

Abd Aziz and Fatkhul Mubin, “TAFSIR TARBAWI: WACANA 
KHALIFAH ' DAN KHILAFAH DALAM REFORMASI 
PENDIDIKAN ISLAM HOLISTIK,” Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu 
Dan Pengembangan Budaya Al-Our'an 21, no. 1 (2021): 127—53, 
https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i01.223. 

Abd Aziz, “AL-9UR'AN DAN SASTRA: ANTARA ETIKA, ESTETIKA, 
DAN PROFETIKA,” Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan 
Pengembangan Budaya Al-Gur'an 20, no. 1 (2020): 147—63, 
https://doi.org/https://doi.org/10.53828/alburhan.v20i1.159. 

Abd Aziz, “ETIKA INTERAKSI SOSIAL DALAM POLA MEMINTA 
IZIN: Studi Analisis Surat Al-Nur,” Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu 





20 H.R. Abu Dawud, Bab ff al-Salam “ala al-Sibyan, 718. 

21 Abd Aziz, “Refresentasi Semiotika Al-Ouran,” Mumtaz: Jurnal Studi Al-Our'an 
Dan Keislaman 5, no. 01 (2021): 58-67, 
https://doi.org/https://doi.org/10.3667 1/mumtaz.v5i01.173. 


Dan Pengembangan Budaya Al-Our'an 20, no. 2 (2020): 180—97, 
https://doi.org/https://doi.org/10.53828/alburhan.v20i2.208. 

Abd Aziz, “Pendidikan Etika Sosial Berbasis Argumentasi Ouranik,” 
Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan 
Islam 1, no. 3 (December 29, 2019): 466—89, 
https://doi.org/10.3667 1/andragogi.v1i3.68. 

Abu “Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Gurtubi, a/-Jami' Ii 
Ahkam al-Gur'an, Kairo: al-Maktabah al-Tawfigiyah, t.th., jilid 12. 

Abu “Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Gurtubi, a/-Jami Ii 
Ahkam al-Gur'an, Kairo: al-Maktabah al-Tawfigiyah, t.th.. 

Abu “Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Gurtubi, a/-Jami' Ii 
Ahkam al-Gur'an, Kairo: al-Maktabah al-Tawfigiyah, t.th.. 

Abu “Abd Allah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al- 
Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Salah, Bab Raf' al-Sawt, Kairo: 
al-Zahra” li al-A'lam al-Arabi, t.th., jilid 1. 

Abu “Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Gazwini, Sunan Ibni Majah, 
Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa al-Tawzi', t.th, no. 2341. 

Abu “Abd Allah Shams al-Din, Mizan al-I 'tidal fi Nagd al-Rijal, Beirut: Dar 
al-Risalah al-“Alamiyah, 2009, jilid 1. 

Abu “Ubaydah bin Salam, Fada'il al-Gur'an, Beirut: Dar al-Kutub al- 
“Ilmiyah, 2005. 

Abu al-Fadl Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi, Ruh al- 
Ma'ani wa Tafsir al-Gur'an al-“Azim wa al-Sab" al-Mathani, ditahgig 
Muhammad Ahmad al-Ahmad dan “Umar “Abd al-Salam al-Salami, 
Beirut-Lebanon: Dar Ihya” al-Turath al-“ Arabi, 1999. 

Abu al-Hasan “Ali bin Ahmad al-Naysaburi, Asbab al-Nuzul, Dar al-Tagwa, 
205. Jalal al-Din al-Suyuti, Lubab al-Nugul fi Asbab al-Nuzul, Beirut: 
al-Maktabah al-“ Asriyah, 2006. 

Abu al-Gasim Mahmud ibn “Umar al-Zamakhshari, al-Kashshaf fi Haga'ig 
al-Tanzil wa “Uyun al-Agawil fi Wujuh al-Tanzil Beirut: Dar Ihya' al- 
Turath al- Arabi, t.th.. 

Abu Bakr “Abd al-Razzag Himam al-San'ani, a/-Musannaf, Beirut: al- 
Maktab al-Islami, 1403 H, jilid 1. . 

Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Bayhagi, Shu'ab al-Iman, ditahgig oleh 
Muhammd al-Sa'id Baysuni Zaghlul Beirut: Dar al-Kutub al- 
“Ilmiyah, 1410 H, jilid 2. 

Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash"ath al-Sijistani, Bab Kam Marrah Yusallim 
fi al-Isti'dhan Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa al-Tawzi', 
t.th., cet. 1. 

Abu Muhammad “Abd al-Hagg bin “Atiyah al-Andalusi, Beirut: Dar Ibn 
Hazm, 2002. 


Ahmad bin “Ali bin Hajar al-“Asgalani, Fath al-Bari bi Sharh Sahih al- 
Bukhari, Kairo: Maktabah al-Safa, 2003. 

Ahmad ibn Faris bin Zakariya al-Razi, Magayis al-Lughah, Beirut: Dar al- 
Kutub al- Ilmiyah, 2008, cet. 2. 

Ahmad ibnu Hanbal Abu “Abd Allah al-Shaybani, Musnad al-Imam Ahmad, 
Mesir: My'assasah Ourtubah, t.th.. 

Ayman “Abd al-Razzag, al-Surur wa al-Hubur fi Tafsir Surah al-Nur, 
Damaskus: Dar al-Ghawthani li al-Dirasat al-Gur' aniyah, 1430 H. 

Burhan al-Din Abu al-Hasan Ibrahim bin “Umar al-Biga'i, Nazm al-Durar fi 
Tanasub al-Ayat wa al-Suwar, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 
2003. 

Hisham Ibrahim al-Khatib, a/-Sihhah al-Nafgiyah Ii al-Tifl, Aman-Yordan: 
al-Dar al-Ilmiyah al-Dawliyah li al-Nashr wa al-Tawzi', t.th. 

Ibnu Manzurr, Lisan al- “Arab, materi Adab, Kairo: Dar al-Hadith. 

Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il bin Kathir al-Dimashgi, Tafsir al-Gur'an al- 
“Azim, Beirut-Lebanon: Dar Ihya” al-Turath al-“Arabi, 2000. 

Manhal Yahya Isma'il, “al-Adab al-Ijtimai fi Surah al-Nur, Dirasah 
Mawdu'yah,” Majallah Kulliyah al- “Ulum al-Insaniyah, Vol. 13, No. 
4, 2013. 

Muhammad “Afi al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al- 
Our'an, Beirut: Dar Ihya? al-Turath al-“Arabi, 2001. 

Muhammad “Ali al-Sabuni, Safwah al-Tafasir, Mesir: Dar al-Sabuni, t.th.. 

Muhammad “Itris, Mujam al-Ta'birat al-Our'aniyah, Kairo: al-Dar al- 
Thagafah li al-Nashr, 1998. 

Muhammad bin al-Tahir bin “Ashur, a/-Tahrir wa al-Tanwir, t.tp: al-Dar al- 
Tunisiyah li al-Nashr, 1984. 

Muhammad ibn “Abd Allah ibn al-“Arabi, Ahkam al-Ou'ran, Beirut: Dar al- 
Fikr li al-Tibarah wa al-Nashr, t.th.. 

Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, a/l-Adab al-Muftad, Beirut: Dar al- 
Basha'ir al-Islamiyah, 1989. 

Muhammad ibnu “Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Riyadh: Maktabah al- 
Ma'arif li al-Nashr wa al-Tawzi', t.th., Bab Ma Ja'a fi Hitz al-Lisan, 
cet. ke-1. 

Muhammad ibnu Abi Bakr Ayyub al-Zar', al-Jawab al-Kafi liman Sa'ala “an 
Dawa' al-Shafi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.. 

Muhammad Jamal al-Din al-Gasimi, Tafsir al-Gasimi al-Musamma Mahasin 
al-Ta wil, Kairo: Dar al-Hadith, 2003. 

Munirah Muhammad Nasr al-Dusari, Asma” Suwar al-Gur'an wa Fada'iluha, 
Saudi Arabia: Dar Ibnu al-Jawzi, 1459 H. 

Saihu et al., “Religious Argumentation of Hate Speech (Critical Race and 
Racism in Hate Speech Phenomena in Indonesia),” International 














Journal of Innovation, Creativity and Change 13, no. 10 (2020): 1176— 
94. 

Sayyid Outb, F7 Zilal al-Gur'an, Dar al-Shurug, 2004. 

Shamsy al-Din Ibnu Gayyim al-Jawziyah, Ighathah al-Lahfan fi Masa'id al- 
Shaytan, Mesir: Dar Ibnu Rajab, 2002. 

Shihab al-Din Ahmad bin “Ali bin Hajar al-Asgalani, Tagrib al-Tahdhib, 
Aleppo: Dar al-Rush, 1988), jilid 2. 

Wahbah Zuhayli, al-Tafsir al-Munir fi al-“Agidah wa al-Tashri" wa al- 
Manjah, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005, jilid 9. 


